SIFAT WUDLU NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM 

Allah ta'ala berfirman : 



o o ' ^ o * ' 'j» o i o'* o f f o o ° ' o ^ o£ o * o))o*°''6> ' o oo * ' f ~ o * St 

Wahai orang-orang yang beriman jika kalian berdiri untuk (mendirikan) sholat maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan 
kalian hingga ke siku-siku dan basuhlah kepala-kepala kalian dan (cucilah) kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki. (Al-Maidah : 6) 

1 . Berniat. 



1. Berniat di dalam hati dan 
tidak diucapkan. " 

2. Mengucapkan: "Bismillah" 2 ) 

3. Mencuci kedua telapak 
tangan sebanyak tiga 
kali, 3 ) (Lihat gambar No.1) 
dan menyela-nyela di 
antara jari-jemari kedua 
tangan. 4 > (Lihat gambar 
No.2) 



1) HADITS RIWAYAT ALBUKHARI DAN MUSLIM. 

2) HADITS SHAHIH RIWAYAT ABU DAWUD, 
AT-TIRMID2I DAN S€LAIN KEDUANYA. 

3) HADITS RIWAYAT AL-BUKHARI DAN MUSUM. 

4) HADITS SHAHIH RIWAYAT ABU DAWUD. 




Gambar No. 2 , 
Perhatikan cara mencuci 
kedua telapak tangan : 
• Mencuci kedua telapak 
tangan serta menyela- 
nyelanya di antara jari- 
jemari kedua tangan. 



2. Membaca "Bismilah" 

Sesuai dengan sabda Rosulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dari hadits Abu Huroiroh: 

"Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudlu dan tidak ada wudlu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya". 
(Hadits Hasan, berkata Syaikh Al-Albani : "...Hadits ini memiliki syawahid yang banyak...", lihat irwaul golil no 81) 

Berkata Syaikh Ali Bassam : "Disunnahkan mencuci dua tangan tiga kali hingga ke pergelangan tangan sebelum memasukkan kedua 
tangan tersebut ke dalam air tempat wudlu, dan ini merupakan sunnah menurut ijma'. 



4. Berkumur-kumur (tamadlmudl) dan beristinsyaq 

4. Berkumur-kumur dan istin 
syaq (menghirup air ke 
dalam hidung) dengan 
telapak tangan kanan lalu 
istintsar (menyemburkan 
air ke luar) dengan tangan 
kiri. 5 » (Lihat gambar No.3 
dan 4) Hal ini dilakukan 
sebanyak tiga kali. 6 ) 




5) HADITS SHAHIH RIWAYAT AN-NASA-I. 

6) HADITS RIWAYAT ALBUKHARI DAN MUSUM 



Gambar No. 4 
Catatan: Berkumur-kumurlah 
dengan sungguh-sungguh, 
yaitu dengan menggerakkan air 
ke seluruh bagian dalam mulut. 
Demikian pula dengan istin$yaq, 
engkau harus bersungguh-sungguh, 
yaitu dengan menghirup air hingga ke 
bagian dalam hidung kecuali sedang puasa. 



Gambar No3 



Membasuh muka sebanyak tiga kali. 
Batasan muka adalah dari telinga 
satu ke telinga yang lain dan dari 
batasan tempat tumbuhnya 
rambut kepala di atas kening / 
dahi hingga dagu. 7) (Lihat 
gambar No.5 dan 6) 

Perhatikan : 

• Batasan muka yaitu, dari pangkal 
tumbuhnya rambut (atas) sampai 
ujung dagu, dan dari telinga kanan 
sampai telinga kiri. (Libat gambar 
No.5 dan 6) 




7) HADITS RIWAYAT Al«8UKHARI DAN MUSLIM. 



Gambar No.6 



Gambar No.5 



6. Mencuci kedua tangan 

Dicuci dari ujung-ujung jari hingga ke siku Tangan kanan terlebih dahulu tiga kali, kemudian baru tangan kiri. 



6. Membasuh tangan kanan se- 
banyak tiga kali lalu tangan kiri. 8) 
Dimulai dari ujung jari dengan 
menyela-nyela jari-jemari, 
lalu menggosok-gosokkan 
air ke lengan, kemudian 
mencuci siku. Demikian 
pula dengan tangan kiri. 9 ) 
(Lihat gambar No.7) 
Atau dimulai dari siku hing- 
ga ke ujung jari. 10 » (Lihat gam- 
bar No.8) 



8) HADITS RIWAYAT AL BtlKHAfil 

9) HADITS RIWAYAT AI-8UKHAJ» DAN MUSUM. 
10) HADITS SHAHIH RIWAYAT AD-DARUQUTHNi, 



Perhatikan cara mem- 
basuh kedua tangan : 
- Dimulai dari ujung jari 
tangan sampai ke siku. 
■ - Atau membasuh tangan 
dimulai dari siku sampai 
ke ujung-ujung jari. 




7. Membasahi kedua tangan lalu membasuh kepala dan kedua telinga. 




7. Mengusap seluruh kepala 
sebanyak satu kali. 
* Kedua tangan yang ma- 
sih basah dijalankan 
dari depan kepala ke 
belakang hingga 
tengkuk lalu kem- 
bali lagi ke depan 
tempat semula. 
(Lihat gambar No.9, 
10 dan 11) 




Gambar No.11 



8. Mencuci kaki kanan tiga kali hingga mata kaki, dan demikian pula yang kiri. 

8. Membasuh kaki kanan sebanyak tiga 
kali, dari ujung jari ke mata kaki, 
dengan cara mencuci mata kaki dan 
menyela-nyela jari -jemari. 

(Lihat gambar No. 1 4 dan 1 5) 
Lalu membasuh kaki kiri 
seperti itu pula. 12> 

Perhatikan gambar No.15 : 
- Cara menyela-nyela di antara 
jari-jemari kedua kaki boleh 
dengan jari kelingking tangan 
kanan atau kiri. 




12) KAOITS SHAHIH RIWAYAT ABU OAWUD. 




Gambar No. 15 



Mencuci kedua kaki hukumnya adalah wajib, sesuai perintah Allah ta'ala <Jl °?&±°Jj (...Dan kaki-kaki kalian hingga ke mata kaki). 
9. Membaca doa setelah wudlu 

9. Mengucapkan do'a setelah wudhu': 

"Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah 
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi 
Muhammad # adalah hamba dan Rasul-Nya." 
Atau mengucapkan do'a: 



1 3) HADITS RIWAYAT MUSLIM DAN AT-TIRM1DZI 
— — 



Disunnahkan pula untuk berkata setelah wudlu : 

(Dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, lihat Irwaul golil 1/135 dan 2/94) 



